v 


MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

http://www.mta.or.id e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 30 Juni 2013/21 Sya'ban 1 434 Brosur No. : 1 656/1 696/IA 



Wajib tha'at kepada Allah dan Rasul-Nya (ke-4) 


8. Al-Qur'an petunjuk ke jalan yang lurus 

C 5 O O y & y t O y & 

y o . * y o o f * f 't*,'* y * y y 0 it° o / o » . 

)\ <31 j J r* j 5 ' Oiji Jl jl 

' •• •• 

/• //• y y y y y 

y y y & y y } 

^ lf-1 I Ij^rl jl C^>tiv2Jl 

X XX 

Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih 
lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mu'min yang 
mengerjakan amal shalih bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, [QS. Al- 
Israa' : 9] 




x O x 
4 


/ X 

O # O } I O >£x # 0 } 

^ 4-J I y* 

** x x x 


x xO 


x 


j 




O >Sx 


X 


ui 


JLSI Uli 


(Wi 


X 


X 


X 


^ ^ X 

^ O xO a x O » 

I (Wo)UULU~« IUI j^> ajI 


X 



Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari 
Tuhanmu, (Muhammad dengan mu'jizatnya) dan telah Kami turunkan 
kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an). (174) 


Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepada 
(agama)-Nya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat 
yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki 
mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya. (175) [QS. An- 
Nisaa' : 174-175] 




2 y" 0 f . . / o o / / o ^ x s o o & f o > / i o», r/ 0 / o / , » ♦ ^ / 

L-^xSsjl ^jJJ l/> cU j-^l jj ul>- j 




X 


X 


X 


/ 




0 X 


x / . / 0 ~r/ S' 0 / 0 0^ ^0>>,xx 0 ^ j / / 0 f V 

J C' OUP ( j^a £.LAo ^jA 4j (jjA^J I J jj 4jA*J>r- ^yOj jLkJ ifl 2J 


/ / / 


/ / 


/ 


i U J ^aJl iwl J*1> (ot )( 4^ J*l> J! iA?! 

/ / / / / / / / / / / X 


<3/0 U' 
♦* 


/ 


/ 

0 0 /» / » S' 


LS 


/ / / / 


. . ^ ^ - \ ' ' ' / 
r ^ o >* . ^o / jj, » r' f o * # . / / £ * 

:^jjAJi .(®r)jj^>V' Aiil yl V' y Uj ojaJ 


/ / / 


/ 0 


/ / 


/ / 


/ 


/ 


/ 


/ 


or-o\ 


Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Qur'an) dengan 
perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al- 
Our'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al- 
Our'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki 
diantara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi 
petunjuk kepada jalan yang lurus. (52) 


(Yaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua 
urusan. (53) [QS. Asy-Syuuraa : 52-53] 



0 * * 0 * / , £ » ' 

(t-P=" J ^-La' 

/ / 


/. / 0 

4 j 


o fl 

/ 0 / /S'. / . 0 0/ 0 U' 

(T 7 ' y ^ • iSMi 0 °)cp^ 

/ / / / / / 



U-^ o iSaAII 


Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, 
menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan 
banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu 



cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. (15) 


Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridlaan-Nya 
ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang- 
orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan 
seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (16) [QS. Al-Maaidah : 
15-16] 





l3 



6/ 


yy 


> 5 , . , * -* 1 

y J (, 0 













iJufc jl j 



dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka 
ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan- 
jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu 
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertagwa. [QS. Al-An'aam : 153] 




J» 




. .s ' . * 0 

O t 0 to . X 0 f 


s' 


s' 0 / 0 # x ^ J > . 0 /^ 0 , X , 0 > 0 > 0 i x 0 > / 0 ' ^ 

J y J ^ J* ^ j J) 




/3^3/ 


| 0 ^ s '0 & \ i' \ i ' ^ 0 ^ # . 0 s v v v s* 

\ * \ .0^ jS^> A 


* ' 


^ / S' / 


S S S 


Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah 
dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu ? 
Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka 
sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. [QS. Ali 'Imraan 
: 101] 


° 

^ .a? 


o £ 




y ' 




tr y-)\ 


Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan 
kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. [QS. Az- 
Zukhruf : 43] 



* 0 -t 


0 f ^ 


0 P . / / 

/ \ 'j* „ 0.. , ^ 0 M /0 )• / I <J*s 


* s 

/ • x 


(un>jj/ Jo c^i\ Sk U^£J. d)bj J*!> !l* j 


\ ^ 

s * S 

0 , x 0 x , 0 A 






)cJ^— J 



/ 0 >* z' ^ / 0 *></ X 0 


Uj 


tf 


i p-fcHJ J^J 



/ / 


/ 


J i ^ t i ^ [ y o f 

J-lp jJLwJI jb 





/ X 


uv-m :^Vi .(uv 


Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah 
menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. 
(126) 


Bagi mereka (disediakan) Daarus salaam (surga) pada sisi Tuhannya dan 
Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal shalih yang selalu mereka 
kerjakan. (127). [QS. Al-An'aam : 126-127] 



r. 


o„^o 


i 




T 


Z*" 


J> J' j jiJi J' 4 J 

^ / X / / / 


Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan 
kitab (Al-Qur'an) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan 
kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada 
jalan yang lurus. [QS. Al-Ahqaaf : 30] 



Katakanlah, "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku 
mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, 
dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". [QS. Yuusuf : 1 08] 


* * A 

0 ^ /O ^ \ L ' ( | ~r / sJ* O/O O / 

jc\ (J,! $.Lio J 


O X z' / 

HljJl JL5) 


















n :j>Jl 



Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan 
Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. [QS. 
An-Nuur : 46] 



^ 9 o c» / ^ » . . >> 

rj ( ot )r x: j*i> ji rp p\ ^ &\ ji j 

x x ^ / / / / x 


0 9 90 I .. 


^ X 

/ ^ S 


* ' 


xO X X . ^ 


9 9/? 


*/ 9 o jj /o 


/ 

/ / S0 9 

o 9 / o 


0 -* 'J' °, t, -* -* 'J' " 0 • -* " 0 • t, \/ ' 

(*-^4 j' ^ L5 I^ 4^* 4j y Ijyib Jljj 

/ / / / X 




oo-o i 


o 0 X ^ i * x 

( 00 )(^ fji 


c/an agar orang-orang yang telah diberi ilmu , meyakini bahwasanya Al- 
Qur’an itulah yang haq dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati 
mereka kepadanya, dan sesungguhnya Ailah adalah Pemberi petunjuk bagi 
orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. (54) 


Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu-raguan 
terhadap Al-Qur'an, hingga datang kepada mereka saat (kematiannya) 
dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka adzab hari qiyamat. (55) [QS. 
Al-Hajj : 54-55] 


X 


X / 


(*n)j^ — Js- 





.0^0 .0 s - 0 „ 

J* yjl CJlT As 


X 


/ x x x 0 ^ x 

o 9 -~ / o »0 M . ^ w / o | o99o/ ? / / o 

f i jyi (^V)j 'y'— 4j JJ ^ 


X 


9 / o 


X 


o S S o 


X / ^ ^ ^ ^ X X > / o 4 / O X > 

» 0 S # 0 S »0 S x 0 # 0x0» 0 y O.SJJ . S S rx *x 0 » ^ 

i — J p — 'y yj y' f' y** w' ^4 y' ^ 

x x x 


x 


^ X 0 S S ' ~r 


X XX 


0 S ~ 


f 


A 


/ 

y 9 9 / 

. 0 f» .X 0 


o 9 S' o 9 


. /$ / o , / o /99/ / 

9 9 x ix x * o ^ X „ £ o »o o o ^ X o 9 

j£ \ j J>Jb y^U- Jj 4^*- 4j jjJjAJ 

X X X X 


X 


x S ^ ( xx » 0 S — x 0 ^ x » . x x^ » x 0 . x ^ x t » 

j O OwUji) (V % )J jJfcjlS J^UJ 

/• // s 


/ / 


o 9 


' . 9 

o 9 o jj o 


X 


# u / w ^ w # 0 x 0 J* # 0 ♦ wxwx i x ^ w # wxx x w . * . 

) jyy fJ*jS 5 JS> ^ ^ l/J 

X XX X XX XX X X 


o j o/ ° i / £ o. o // 9 o 


X 

x 0 


X X X 


X X X X 





s' 0 ^ ^ O/ x 2/ x | J's' } i' ' . . ^ o y 0-$|0 s' O 

(VT)^jjJ' j^>- ji j ^ dLj f' (V> 




a a ' & & 
f O f . k s' O » t . s' 


S' 


l) J) ^ jj jf ^*jJ*\j\ 0’ ^ ^ V ^ J^l (^i ^P*AlJ i^JjI ^ 


/ / 




t' S 

' . ^ 

0 >$ /» » , x sP 


Vt-IT, :jj^ji' (Vi)O^riU Jul^aJl ^ S^-^b 


s X 


/ / / / 


Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al-Qur’an) selalu dibacakan kepada kamu 
sekalian, maka kamu selalu berpaling ke belakang, (66) 

dengan menyombongkan diri terhadap Al-Qur'an itu dan mengucapkan 
perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di 
malam hari. (67) 

Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan (Kami), atau apakah 
telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek 
moyang mereka dahulu? (68) 

Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, karena itu mereka 
memungkirinya? (69) 

Atau (apakah patut) mereka berkata, "Padanya (Muhammad) ada penyakit 
gila". Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan 
kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. (70) 

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah 
langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami 
telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka 
berpaling dari kebanggaan itu. (71) 

Atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka upah dari Tuhanmu 
adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik. (72) 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang 
lurus. (73) 

Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat 
benar-benar menyimpang dari jalan (yang lurus). (74) [QS. Al-Mu'minuun : 
66-74] 



Uraian : 


Pada QS. Al-lsraa' : 9, ayat ini mengandung pengertian bahwa Al-Qur'an itu 
menunjukkan dan memimpin manusia ke arah jalan yang lurus, jalan yang tidak 
bengkok. Jalan lurus menuju kebenaran yang haq, dan untuk tunduk patuh 
tha'at kepada Allah. 

Pada QS. An-Nisaa' : 174-175, ayat ini mengandung pengertian bahwa telah 
datang kepada manusia suatu bukti kebenaran yang nyata dari Allah, yaitu 
Nabi Muhammad SAW kepada segenap manusia, dan Allah telah menurunkan 
kepada manusia suatu cahaya yang terang, yaitu Al-Qur'an. Oleh karena itu 
orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al- 
Our'an, mereka akan dimasukkan ke dalam rahmat dan karunia-Nya, dan 
mereka akan ditunjuki atau dipimpin ke jalan yang lurus. Dengan ini jelaslah 
bahwa orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang lurus itu ialah orang yang 
berpegang teguh kepada Al-Qur'an. 

Pada QS. Asy-Syuuraa : 52-53, ayat ini mengandung pengertian bahwa Al- 
Our’an yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW itu telah 
dijadikan-Nya sebagai cahaya (penerang), yang dengan Al-Qur'an itu Allah 
menunjuki dan memimpin siapasaja yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. 
Allah yang mempunyai segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada 
Allah lah kembali segala urusan. 

Pada QS. Al-Maaidah : 15-16, ayat ini mengandung pengertian bahwa dengan 
Al-Qur'an itu Allah menunjuki dan memimpin orang yang mengikuti keridlaan- 
Nya ke jalan keselamatan, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada 
cahaya yang terang-benderang dengan izin-Nya, dan menunjuki atau 
memimpin mereka kepada jalan yang lurus. Dengan ini jelaslah bahwa orang 
yang mengikuti pimpinan Al-Qur'an akan mendapat pimpinan ke jalan yang 
lurus. 

Pada QS. Al-An'aam : 153, ayat ini mengandung pengertian bahwa Nabi 
Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT supaya menyatakan kepada 
segenap ummatnya bahwa mereka diperintahkan supaya mengikuti jalan yang 
lurus (Al-Qur'an), dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya, karena orang 
yang mengikuti jalan-jalan yang lain selain Al-Qur'an, mereka akan terpisah dari 
jalan Allah. 

Pada QS. Ali ’lmraan : 101, ayat ini mengandung pengertian bahwa 
barangsiapa yang berpegang teguh kepada pimpinan Allah, yaitu Al-Qur'an 
yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ia pasti ditunjukkan ke jalan 
yang lurus. 



Pada QS. Az-Zukhruf : 43, ayat ini mengandung pengertian bahwa Nabi 
Muhammad SAW diperintahkan supaya berpegang teguh kepada apa yang 
telah diwahyukan kepadanya yaitu Al-Qur'an, karena dengan berpegang teguh 
kepada Al-Qur'an itu berarti beliau tetap di atas jalan yang lurus. 

Pada QS. Al-An'aam : 126 dan 127, pada ayat ini Allah menunjukkan jalan yang 
lurus, Allah telah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada orang-orang yang mau 
memperhatikan dan mau mengambil pelajaran. Mereka itu akan dimasukkan ke 
surga dan Allah menjadi pelindungnya. 

Pada QS. Al-Ahqaaf : 30, ayat ini menerangkan tentang pengakuan 
serombongan jin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh 
Nabi Muhammad SAW. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa ayat-ayat 
yang didengar itu menunjukkan kepada kebenaran dan kepada jalan yang 
lurus. 

Pada QS. Yuusuf : 108, ayat ini mengandung pengertian bahwa Nabi 
Muhammad SAW dan orang yang mengikuti beliau, mereka mengajak kepada 
Allah dengan keterangan yang jelas, bukan dengan membabi-buta saja 
sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang yang 
menyekutukan Allah dan diperbudak oleh hawa nafsu dan pikirannya sendiri. 

Pada QS An-Nuur 46, Allah menegaskan bahwa Allah telah menurunkan ayat- 
ayat yang menjelaskan (Al-Qur'an), dan menunjuki kepada siapa yang 
dikehendaki ke jalan yang lurus. 

Pada QS. Al-Hajj 54-55, Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an 
agar orang-orang yang diberi ilmu meyaqini bahwa Al-Qur'an itu benar-benar 
dari Allah, lalu mereka beriman. Sedangkan orang yang tidak mau beriman, 
hatinya selalu dalam keraguan terhadap Al-Qur'an sampai kematian datang 
kepadanya. 

Pada QS. Al-Mu'minuun : 66-74, Allah memberikan teguran kepada orang- 
orang yang tidak mau beriman, padahal ayat-ayat Al-Qur'an selalu dibacakan 
kepada mereka. Dan Allah menyatakan bahwa Nabi SAW dengan Al-Qur'an itu 
betul-betul menyeru manusia ke jalan yang lurus. 

Dengan ayat-ayat di atas jelaslah bahwa orang yang mengikuti Al-Qur'an, 
berarti mengikuti seruan Allah dan Rasul-Nya ke jalan yang lurus yang diridlai 
oleh Allah. 


Bersambung 



